5 





Pencetakan Dokumen 


Proses pencetakan dokumen merupakan tahap yang paling 
menentukan hasil akhir sebuah desain. Jika Anda melakukan 
pengaturan dokumen dengan saksama sebelum proses naik 
cetak nanti, hasil desain itu pun akan tampil dengan sem- 
purna. Sebaliknya, apabila Anda kurang memperhatikan 
pengaturannya, Anda akan kecewa dengan hasil cetakan 
tersebut. Untuk itulah Anda perlu menyimak tip dan trik 
berikut yang akan membahas seputar pencetakan dokumen 
mulai dari mengetahui warna yang tidak akan tercetak oleh 
printer hingga menyesuaikan ukuran foto dengan media 
kertas. Berikut penjelasan selengkapnya. 


70 


Mengetahui Warna yang Tidak 
Akan Tercetak Oleh Printer 


Terkadang tidak semua warna dalam objek foto Anda dapat 
tercetak sesuai dengan warna aslinya. Hal ini bisa karena 
kesalahan dalam manajemen warna ataupun ketidakselarasan 
antara scanner, software, monitor serta printer yang diguna- 
kannya. Nah, jika Anda ingin mengetahui warna apa saja 
yang tidak akan tercetak oleh printer tersebut nantinya, 
sebaiknya Anda menyimak trik singkat berikut: 


1. Siapkan objek yang akan dicetak terlebih dahulu. 


117 





TI Andent Gtyof Pisa-ing @ 8096 (RGB/84) Si 
TIP ja P F F E 









































Gambar 5.1. Menyiapkan objek yang akan dicetak 


2. Berikutnya, pilihlah menu View » Gamut Warning. 





Zoom Out Ctrl4- 
Fiton Screen Ctri40 
'Actual Pixels Cti41 


Gambar 5.2. Memilih menu View 5 Gamut Warning 


3. Sesaat kemudian akan muncul warna-warna yang diin- 
dikasikan tidak akan tercetak oleh printer yang Anda 
gunakan. Warna-warna tersebut akan ditampilkan lebih 
buram daripada warna lainnya. 





IBI Ancient Cityof Pisa-jpg 08026 (RGB/84) | 
1 2 E F 






































Gambar 5.3. Tampilan warna yang tidak akan tercetak 
oleh printer 


118 


71 


Menambahkan Watermark 
pada Hasil Cetak 


Teknik Watermark memungkinkan Anda untuk menam- 
bahkan tulisan dalam gambar sehingga nampak efek ba- 
yangan teks pada gambar tersebut. Nah, jika Anda ingin 
menambahkan watermark pada hasil cetak nantinya, ikutilah 
langkah praktis berikut: 


1. Bukalah sebuah objek yang akan dicetak terlebih dahulu. 




















Gambar 5.4. Tampilan objek yang akan dicetak 


2. Kemudian pilihlah menu File » Print. 
3. Lantas tekanlah tombol Page Setup. 





Cebes: 1 | 


aa 








Gambar 5.5. Menekan tombol Page Setup 


119 


4. Sesudahnya, klik tab Effects. 


'€ hpLaserJet 1000 Properties 
Finishing | Effects | Paper | Basics! 
Duick Sets: 


| Detautd “ 





ZoomSmart 
ED Piint Documeni tOn 

















Sealing 


(oo | & of Normal Size 
« 


KO) 





Gambar 5.6. Mengklik tab Effects 


5. Pada kotak kombo Watermarks, pilihlah teks watermark 
yang akan digunakan. 


Watermarks 


Inone) v“ 


none 
Confidential 

Draft Das 
SAMPLE 


Gambar 5.7. Memilih teks watermark yang akan 
digunakan 


6. Apabila Anda ingin mengetikkan teks sendiri ke dalam 
gambar, pilihlah tombol Edit. 


Watermarks 


Il inonel vi 
First P Onlv 








Gambar 5.8. Memilih tombol Edit 


120 


7. Lanjutkan dengan mengetikkan teks tersebut dalam 
kotak teks Watermark Message. Teruskan dengan mene- 
kan tombol OK jikalau sudah. 


8. Pada hasil cetakan nanti akan muncul teks watermark 
yang Anda ketikkan tersebut. 


Watermark Details 





























Gambar 5.9. Mengetikkan watermark 


72 


Menambahkan Batas Potong 
pada Hasil Cetak 


Anda bisa mengatur sendiri batas potong gambar pada hasil 
cetak sehingga cetakan itu menjadi lebih rapi dan sesuai 
dengan tampilan yang Anda inginkan nantinya. Untuk 
itulah, terapkan langkah praktis berikut: 


1. Awali dengan memilih menu File » Print. 


2. Lalu arahkan kursor Anda pada kotak kombo di sebelah 
kanan. Gantilah opsi Color Management menjadi opsi 
Output. 


121 


Printer: |hp Laserlet 1000 “v 





Copies: |1 “ 
Gambar 5.10. Memilih opsi Output 


3. Selanjutnya, aktifkan kotak cek Corner Crop Marks. 
4. Selain itu aktifkan juga kotak cek Center Crop Marks. 












































Gambar 5.11. Mengaktifkan kotak cek Corner Crop 
Marks dan Center Crop Marks 


5. Akhiri dengan menekan tombol Done. 


73 


Cara Cepat Mencetak Dokumen 
dalam Jumlah yang Banyak 


Adakalanya Anda melakukan pencetakan dokumen dengan 
jumlah yang cukup banyak. Anda tidak perlu mencetak 
dokumen tersebut satu per satu agar tidak membuang waktu. 
Yang perlu Anda lakukan adalah melakukan pengaturan 


pada kotak dialog Print. 


122 


Untuk mengakses kotak dialog tersebut, pilihlah menu File » 
Print. Pada kotak dialog Print yang muncul, arahkan kursor 
Anda di bagian Copies. Kemudian ketikkan jumlah dokumen 
yang ingin dicetak pada kotak teks Copies. Untuk memulai 
proses pencetakan, tekanlah tombol Print. 


Printer: | primopdF v 


L Print Settinas... ) | 191) | 


Position 
Center Image 
Top: 


Left: 


Gambar 5.12. Mengetikkan jumlah dokumen yang akan 
dicetak 


74 


Otomatis Menyesuaikan Ukuran 
Foto dengan Media Kertas 
untuk Mencetak 


Terkadang Anda menjumpai ukuran foto yang lebih besar 
dari ukuran kertasnya. Apabila Anda membiarkan hal ter- 
sebut terjadi maka bisa dipastikan bahwa tampilan foto pada 
hasil cetakan nantinya akan terpotong. 


Nah, untuk menyiasati hal ini, Anda bisa melakukan 
pengaturan pada kotak dialog Print. Arahkan kursor Anda ke 
bagian Scaled Print Size. Lantas aktifkan kotak cek Scale to 
Fit Media. Lanjutkan dengan menekan tombol Print untuk 
mencetaknya. 


123 


8Sinsxilin Printer: (hpilaserdetiooo 


Copies: |1 


IE 


(— Pesition 























Scaled Print Size 
(PI Scale to Fit Media 


| Sean 
5 Height: (asa 5 b 
width: (OT 


Print Resolution: 37 PPI 























Print $ 

















Apounding Box 














Gambar 5.13. Mengaktifkan kotak cek Scale to Fit 
Media 


124 


